ABUS Han 


Seri Perencanaan Keuangan Syariah 9 
Bernhaji'denga 
100-Ribu Rupiah 


Panduan Lengkap Perencanaan Keuangan 
Berhaji.dan Umrah 


aa re 


"LE TA TI) 


Ber amarah 


Buku ini dipersembahkan/hadiah untuk: 


Dari: 


Pesan/ungkapan: 


“ dengan semangat menghidupkan sunnah, harapannya buku ini dapat meng- 
ajak setiap orang yang Anda kenal untuk mengamalkannya. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat 
(1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 


2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


derad 
100 Ribu 
Rupiah 


Panduan Lengkap Perencanaan 
Keuangan Berhaji 


Agus Rijal (Abu Yusuf) 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


“ KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berhaji dengan 100 Ribu Rupiah 
Panduan Lengkap Perencanaan Keuangan Berhaji 
Agus Rijal (Abu Yusuf) 


O 2011 Penerbit Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building Blok I, Lantai 5 


Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 
Anggota IKAPI, Jakarta 2011 


Desain sampul: Imam Adhimulya 
Tata letak isi: Ryan Pradana 
GM 22401120002 
Cetakan pertama: Januari 2012 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini 


tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-979-22-7935-1 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Ucapan Terima Kasih ix 
Kata Pengantar xi 
Pendahuluan xvii 
BAB I Berhaji itu Murah dan Mudah? Insya Allah 1 
Amankah Investasi Reksa Dana? 5 
Rp100 Ribu Melawan Kenaikan Biaya 12 
Bukan yang Kaya, Tapi yang Sanggup 16 
Urgensi Berhaji bagi Seorang Muslim 20 
Haji adalah Rukun Islam 28 


Haji, Umrah, dan hari Arafah sebagai Keutamaan Amal '— 35 
Baitullah Tahun 2030 36 


BAB II Perencanaan Keuangan Bagi Seorang Muslim 41 


Perbaiki Cara Mengelola Uang Anda 44 
Check Up 3 Sepertiga 49 
Apakah Keuangan Anda Sehat? 62 
Membuat Anggaran Belanja 68 
Mengatasi Surplus Defisit Anggaran 77 
Imbas Inflasi Terhadap Anggaran 80 
Mengoptimalkan Anggaran Belanja 83 
BAB III Berhaji dengan Perencanaan Keuangan 97 
Langkah 1: Pentingnya Menetapkan Tujuan 100 
- vii - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


Mengapa membuat GOAL itu Penting? 101 
Mimpi (GOAL) Bagi Seorang Muslim 103 
Membuat GOAL yang SMART 106 
Visualisasikan GOAL Anda 111 
Fokus Pada Cita-cita, Kendala pun Menjadi Kecil 117 
Langkah 2: Cita-cita Itu Harus Realistis 121 


Langkah 3: Menghitung dan Merencanakan Haji Anda 124 


Langkah 4: Saatnya Berinvestasi 131 
Metode Investasi 142 
Mengenal Reksa Dana 145 
Mengapa Memilih Reksa Dana? 148 

Langkah 5: Evaluasi dan Saatnya Mendaftar 162 
Diversifikasi — Mengoptimalkan Keuntungan dan Risiko 165 
Proses Pendaftaran Haji 167 

Penutup 179 

Lampiran 183 

Daftar Pustaka 201 

Tentang Penulis 205 

- Vifi - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima Kasih 


Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberi kekuatan dan 
petunjuk dengan Oadrat dan Iradat-Nya, terutama dengan 
Al-Our'an-Nya. Alhamdulillaah! “Maasyaallaah, laa guwwata 
illaa billaah" (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, 
tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 

Rasulullah Muhammad shalalallahu alaihi wa sallam yang 
telah mempraktikkan Islam dengan Al-Haditsnya. 
Guru-guruku, baik yang langsung mentarbiyah maupun 
melalui doa-doanya agar senantiasa maju dan mengamal- 
kan ilmu dan cahaya Islam agar bermanfaat dan menyinari 
kehidupan ini. 

Kedua orangtua dan sanak saudara yang tak dapat disebut- 
kan satu per satu dalam buku ini, yang senantiasa mem- 
bimbing dan memotivasi untuk menempuh jalan hidup ini 
dengan ahsanu amala. 

Keluarga kecilku, yang senantiasa menemani dalam suka 
dan duka, untuk mendapat kualitas hidup dengan ahsanu 
amala. 

Sahabat-sahabatku sekalian yang senantiasa setia berbagi. 
Segenap pihak yang terhubung dengan Percikan Iman 
yang tak dapat disebutkan satu per satu, baik majelis taklim 
maupun penerbitan, dan juga radio MO 102,7 FM Bandung 
serta pihak-pihak yang terhubung dengan Daarut Tauhiid 
dan Manajemen Oolbu (MO) yang senantiasa memberikan 
dukungan dalam mensyiarkan Islam, serta segenap redaksi 


-iX- 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


H.U. Pikiran Rakyat dan Community of Shari'ah Financial Plan- 
ner serta segenap pihak yang terhubung dengan Nurdhuha 
Wisata (hajj, umrah, tours & travel: member of MPM Group). 


Dan tak lupa, buku ini dipersembahkan untuk putraku ter- 
cinta yang genap menginjak usia ke-5 tahun, semoga menam- 
bah berkah dan mendapat ridha-NYA...Aamiin. 


Anas Radliyallaahu “anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu @laihi 
wa Sallam pernah membaca doa: yang artinya “Ya Allah, manfa- 
atkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, 
ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku, dan limpah- 
kanlah rizgi ilmu yang bermanfaat bagiku." (Riwayat Nasai dan 
Hakim) 


“Jangan pernah berkata kapan undangan berhaji/umrah akan 
diraih, tapi mulailah dari sekarang 
untuk meraih undangan berhaji/umrah itu. 
Untuk menjadi tamu-Nya ada saatnya, namun jangan menung- 
gu. Berinvestasi dan rencanakanlah." 


-X - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 


— 


Kata Pengantar 


Bismillaahirahmaanirrahiim, 


Labbaik Allahumma labbaik, labbaika laa syarika laka labbaik. 
Innal hamda, wan ni'mata laka wal mulk, laa syarika lak. (Aku pe- 
nuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada 
sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan 
semua kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu). 

Hamdallah, tidak ada yang pantas dipanjatkan kecuali rasa 
syukur yang tak terhingga, atas nikmat dan karunia yang telah 
diberikan-Nya. Semoga hadirnya buku ini menjadi jalan amal 
untuk mendapat ridho-Nya...Aamiin 

Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan pada 
habibana wanabiyana, Muhammad Rasulullah Salallahualaihi- 
wassalam. 

“Maa syaa Allah, laa guwwata illaa billah” (Sungguh atas 
kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali de- 
ngan pertolongan Allah). Alhamdulillah, setelah melalui proses 
yang panjang, atas kehendak-Nya pula buku ini dapat tersaji 
untuk pembaca. Semoga penulis dengan buku ini dapat senan- 
tiasa terjaga oleh niat untuk semata-mata tawasaubil hag wa 


- xi - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


tawasaubissabr (nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran 
dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran). 

Buku “Berhaji dengan 100 Ribu Rupiah" ini hanyalah trigger 
untuk berbagai lapisan pendapatan masyarakat, agar rukun 
Islam yang kelima ini menjadi prioritas dalam menyusun ang- 
garan keuangan baik pribadi maupun keluarga, dengan menyi- 
sihkan secara rutin dan terencana, sekalipun dengan dana yang 
terkecil. Secara rinci pada Bagian I pada buku ini mengupas 
tuntas masalah tersebut, sekaligus memotivasi berinvestasi haji 
sejak dini. 

Pada Bagian II -nya, untuk memudahkan, penulis juga mem- 
bantu financial check up (Life Style Financial Check Up") dengan 
pendekatan metode 3 sepertiga" (1/3 sedekah, 1/3 konsumsi, 
dan 1/3 modal kerja), sebagaimana yang dipaparkan dalam 
hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dikutip dalam 
kitab hadits populer “Riyadusshalihin”. Karena pada umumnya, 
kekeliruan pengelolaan keuangan bermuara dari tidak adanya 
pola yang baik dalam mengatur pendapatan. Tak heran bila 
ditemui keberatan-keberatan untuk menyisihkan dana haji ini 
bukan hanya pada pendapatan yang rata-rata, namun juga 
ternyata ditemui pada pendapatan yang sudah melebihi rata- 
rata pendapatan umumnya masyarakat Indonesia (GDP: Gross 
Domestic Product). 

Metode 3 sepertiga"" ini akan memandu kita mengoptimal- 
kan pendapatan, sekaligus mendistribusikannya pada masing- 
masing kebutuhan, sehingga suluruh tujuan keuangan yang 
disyariatkan dapat tertunaikan. Sehingga apa yang Allah Ta'ala 
janjikan dalam firmannya benar-benar kita dapatkan: 


- Xii - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


cxO Kata Pengantar —— 


PIN MAN Ga AS Hell USAI YA AN ai JAN Ol 3, 
“Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, 


pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi,” (OS. Al-A'raf ayat, 96). 


Bagaimana jalan tagwa di tempuh dengan mengelola ama- 
nah harta ini agar menadapatkan berkah langit dan bumi? Al- 
Our'an surat Al-Bagarah ayat 2-3 memberikan petunjuk: 


BILA OA IL Oa Spa To Aki YES A3 
Ojak» RU) Las) 


(Kitab (Al Our'an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk 
bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman ke- 
pada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan se- 
bahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (OS. 
Al-Bagarah, 2-3) 


Apa yang diperintahkan Al-Our'an terkait pengelolaan ke- 
uangan ini, 
WB ON G3 GS Ia 3 LAGI SI 2 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan ada- 
lah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." 
(OS Al-Furgan, 67). 
Konsep 1/3 sedekah, 1/3 konsumsi, dan 1/3 modal kerja yang 
digambarkan hadits ini (......sesungguhnya aku memperhitung- 
kan hasil yang didapat dari kebun ini, lalu aku bersedekah dengan 


- Xii - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


1/3 (sepertiganya), dan aku makan beserta keluargaku (biaya 
konsumsi) 1/3 (sepertiganya) lagi, kemudian aku kembalikan (un- 
tuk menanam lagi) 1/3 (sepertiganya).)” memperkuat pula nash 
Al-Our'an yang memerintahkan membelanjakan harta dengan 
bijak. Dan semuanya bermuara pada infag di jalan Allah, baik 
yang wajib maupun sunnah. 

Dalam 1/3 sedekah banyak sekali amalan sunnah yang bisa 
dianggarkan, termasuk haji/umrah, bergurban, bahkan hingga 
pendidikan anak dan pensiun. 1/3 konsumsi merupakan nafkah 
yang juga digariskan sebagai infag wajib selain zakat (baca Al- 
Bagarah ayat 233, maupun ayat 215 dan 219), dan sekalipun 
1/3 modal kerja yang sejatinya membangun aset (akumulasi 
kekayaan) juga sesungguhnya terkait dengan infag sunnah da- 
lam waratsah (mewaris atau estate planning) dan wasiat. Lebih 
lengkap Insya Allah akan dikupas perencanaan keuangan se- 
suai sunnah ini secara terpisah dalam Buku Trilogi Perencanaan 
Keuangan Syariah. 

Harapannya, bagian kedua ini dapat membantu Anda 
mengelola keuangan sesuai syariat Islam, sehingga sesuai 
dengan apa yang diungkapkan dalam al hadits, diceritakan 
oleh Abu Hurayrah—semoga Allah meridhainya, dia berkata, 
Rasulullah—shalawat dan salam untuknya—bersabda, “Keka- 
yaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun 
kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup 
(Muttafag 'alayh). 

Pada akhirnya secara sistematis langkah-langkah perenca- 
naan keuangan berhaji ini disusun kembali di BAB III, dengan 
harapan tidak hanya Rp 100 Ribu yang disisihkan, namun sebisa 


- XIV - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


cxO Kata Pengantar —— 


mungkin optimal sesuai dengan kadar kemampuan pendapat- 
an yang berbeda-beda. Karena sesungguhnya, setiap harta itu 
akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumul akhir, 
seperti diungkapkan dalam al hadits, “Tidaklah bergeser tela- 
pak kaki bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga 
ditanya tentang lima perkara: umurnya untuk apa ia gunakan, 
masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia 
dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan apa yang ia perbuat 
dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui” (HR. At Tirmidzi no. 2340 
dan Ad Darimi no. 538) 

Tak lupa juga, buku ini juga sekaligus menjadi kado ulang 
tahun putraku, Maulana Yusuf Ibrahim, yang lahir 13 November 
2006 silam. Semoga doa-doa yang dipanjatkan untuk dirinya 
dikabulkan Allah Ta'ala, menjadi anak shalih dambaan keluarga 
maupun ummat sebagaimana terukir dari namanya. 


Bandung, Desember 2011 
Penulis 


Abu Yusuf 


-XV - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 


— 


PENDAHULUAN 


badah haji dari waktu ke waktu memiliki tantangannya sen- 

diri, tidak mudah, berat dan mahal. Bila pada zaman kakek- 
nenek kita dahulu tantangannya adalah transportasi yang bisa 
memakan waktu berbulan-bulan dan ketidakamanan dalam 
perjalanannya: saat ini transportasi relatif banyak dan cepat— 
namun Anda belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji pada 
waktu yang Anda rencanakan. 

Kemudahan dan kecepatan transportasi haji ini ternyata me- 
nimbulkan masalah baru, yaitu membludaknya umat muslimin 
dunia yang (ingin) melaksanakan haji setiap tahunnya. Dam- 
paknya bisa diduga, yaitu keterbatasan daya tampung jamaah 
haji di Mekah, Arafah, Mina, dan juga Madinah. 

Karena keterbatasan daya tampung inilah, setiap Negara 
dijatah (Ouota) jumlah orang yang bisa berangkat haji setiap 
tahunnya. Jadi kalau toh Anda berniat pergi haji sekarang, be- 
lum tentu Anda memperoleh kesempatan pada bulan haji yang 
akan datang—bisa jadi kesempatan Anda baru 3-5 tahun yang 
akan datang. Kecuali Anda mendaftar ONH Plus. Namun karena 


- XVii - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


paket haji plus ini lebih mahal, masih ada yang belum siap baik 
moril maupun materiil. 

Karena kesempatan berangkat haji Anda yang mungkin 
masih beberapa tahun yang akan datang, maka berapa banyak 
dana yang harus Anda siapkan agar pada waktu kesempatan itu 
datang dana Anda benar-benar cukup? Inilah masalahnya. 

Komponen biaya haji yang utama adalah mata uang asing, 
yaitu US$ untuk tiket pesawatnya dan Saudi Riyal untuk biaya 
hidup selama di sana. Karena uang kita Rupiah, maka perenca- 
naan ibadah haji menggunakan uang Rupiah mempunyai seti- 
daknya dua masalah, yaitu faktor inflasi (kenaikan harga-harga 
konsumsi) dan faktor nilai tukar. 

Karena dua faktor inilah maka biaya ibadah haji kita dalam 
Rupiah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke ta- 
hun. Untuk itulah diperlukan kecerdasan finansial dalam berin- 
vestasi. 

Ketika tulisan berjudul “Berhaji dengan Rp 100.000 (seratus 
ribu)” dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Minggu, 14 
Maret 2010 lalu di lembaran Geulis (bacaan khusus perempuan), 
halaman 22, yang merupakan bagian dari Kiat Merencanakan 
Keuangan Haji-Umrah (KMKH) yang saya susun, respons pem- 
baca pun beragam. 

Ada yang antusias dan berkomitmen, “Insyaa Allah mau 
saya niatkan, kalau pembayarannya ke mana?" Ada juga yang 
menyampaikan “Assalamualaikum Pak Agus Rijal, tulisan Anda di 
PR, bagaimana cara agar uang 100 ribu dapat berkembang seba- 
gai dana produktif? Bagaimana bisa direalisasikan oleh yg tidak 
mampu? Syukron". SMS lain yang masuk menyampaikan, "Rp100 
ribu/bulan? Kapan kelarnya, ya? Terima kasih infonya." 


- Xvili - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


cxO Pendahuluan &— 


Ada juga yang mengundang untuk memberikan pencerah- 
an secara rutin, "Saya baca tulisannya d PR, kalau sempat datang 
ke MUI rutin jumat jam 7 sd 9, pertemuan koperasi syariah berbasis 
masjid, sudah lebih 140 masjid terdaftar. Hatur nuhun? 

Bersamaan dengan itu sedang diselenggarakan pelatihan 
perencanaan keuangan haji oleh Percikan Iman Learning Centre 
(LC), dalam tajuk Kajian Islam Intensif (KII) yang menghadirkan 
kelas baru Merencanakan Keuangan ala Islam, dan tema yang 
diangkat saat itu (bulan Maret 2010) adalah Cara Jitu Agar Bisa 
Pergi Haji/Umrah. 

Kala itu peserta mulai menyadari betapa sederhana dan 
ringannya perencanaan keuangan haji-umrah ini jika tahu dan 
dilakukan sejak dini. “Kalau di bawah 200 ribu mah saya masih 
bisa menyisihkan” Ungkap peserta. Bahkan antusias yang le- 
bih besar lagi terjadi pada sebuah keluarga, setelah anaknya 
mengikuti training, sontak orangtuanya terdorong untuk ber- 
haji-umrah. Bahkan lebih mengejutkan lagi ketika niatnya ingin 
disegerakan, "Kalau dengan 100 ribu waktunya jadi kelamaan, 
bisa tidak 3 tahun ke depan?" Dengan dasar perhitungan yang 
sudah dilakukan, tentu saja secara keuangan bisa, hanya dana 
yang disisihkan lebih dari 100 ribu rupiah. 

Alhamdulillah, apa pun komentar yang muncul, membe- 
rikan arti tersendiri untuk melengkapi wacana buku perenca- 
naan keuangan haji-umrah yang pertama ada di Indonesia ini, 
menggenapi buku-buku perencanaan keuangan yang sudah 
banyak beredar, namun belum ada yang spesifik membahas 
perencanaan keuangan syariah dengan segenap kebutuhan 
dan liku-likunya. 


- XIX - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xD Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


Hingga pertengahan 2011, tak kurang dari 20-30 judul buku 
perencanaan keuangan di Indonesia telah hadir sebagai baca- 
an baru dengan beragam judul dan topik yang disampaikan. 
Mengiringi kehadiran profesi perencana keuangan (financial 
planner) itu sendiri di Indonesia, yang usianya sudah genap #10 
tahunan. Sementara perencana keuangan syariah sendiri baru 
bermunculan medio 2010-2011, dengan jumlah buku yang ma- 
sih terbatas. Tak heran bila kemudian ada mahasiswa yang siap 
mengambil penelitian dengan tema perencanaan keuangan 
syariah, akan tetapi kandas karena keterbatasan buku referensi 
dan penguji yang mumpuni untuk itu. 

Profesi perencana keuangan di Indonesia, berbeda dengan 
profesi lainnya yang sudah lebih dini dikenal masyarakat Indo- 
nesia, sebut saja pengacara/advokat dan notaris untuk kon- 
sultan hukum, akuntan untuk konsultan pajak dan akuntansi, 
psikolog dan psikeater untuk konsultan psikis/kejiwaan, dokter 
untuk konsultan kesehatan, serta banyak lagi. 

Buku perencanaan keuangan haji-umrah ini hadir di tengah 
antusias masyarakat Indonesia, terutama kalangan yang mam- 
pu, untuk berangkat haji-umrah. Waitinglist haji saja, sudah 
mencapai batas waktu 2-4 tahun ke depan (daftar tahun 2010 
untuk berangkat tahun 2012-2014), artinya jamaah yang ber- 
niat menunaikan ibadah haji, tidak dapat langsung terealisasi 
tahun itu juga (kecuali Allah menghendaki lain, termasuk upaya 
memanfaatkan kuota ONH Plus). 

Dengan maksud melengkapi ikhtiar seluruh umat Islam 
yang beniat mengadakan perjalanan ke Baitullah, baik memiliki 
kecukupan dana dalam jangka pendek maupun untuk mereka 
yang baru mampu mengumpulkan dana setelah mencicil dalam 


- XX - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TA 


SxO Pendahuluan 


tempo yang relatif lebih panjang, buku ini ditulis agar menjadi 
pencerahan. Jika mau jujur, rumah atau mobil saja dapat dicicil 
kenapa haji tidak? Padahal haji bisa dimulai dengan menyisih- 
kan Rp100 ribu per bulan (5-1096o pendapatan bulanan), dengan 
periode investasi lebih dari 10 tahun dan tingkat keuntungan 
20-25Y6 setahun. 

Investasi rutin setiap bulan Rp 100 ribu akan menuai banyak 
manfaat bagi rencana keuangan Anda, berikut ilustrasi dengan 
menyisihkan Rp100 ribu, untuk jangka waktu tertentu (tahun) 
dengan keuntungan investasi tertentu pula (96), akan mengha- 
silkan nilai tunai yang beragam di masa yang akan datang. 


Nilai Sebuah Keputusan Investasi 


Hanya dengan setoran rutin bulanan Rp100 ribu Anda sudah 
memulai merencanakan keuangan untuk kebutuhan yang akan 
datang. Berikut nilai tunai berdasarkan jangka waktu setoran 
(tahun) dan tingkat keuntungan investasi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Thn Keuntungan | Keuntungan Keuntungan | Keuntungan | Keuntungan 
596 1096 1596 2046 259 
1| Rp1.233.002| Rp1.267.028|  Rp1.302.112| Rp1.338.286| Rp1.375.585 
2| Rp2.529.086| Rp2.666.731|  Rp2.813.544| Rp2.970.179| Rp3.137.339 
3| Rp3.891.481| Rp4.213.000|1  Rp4.567.945| Rp4.960.096| Rp 5.393.674 
4| Rp5.323.578| Rp5.921185|  Rp6.604.374| Rp7.386.582| Rp 8.283.433 
5| Rp6.828.944| Rp7.808.238|  Rp8.968.169 | Rp 10.345.418 | Rp 11.984.439 
6| Rp8.411.328| Rp9.892.891| Rp 11.711.954 | Rp 13.953.396 | Rp 16.724.434 
7| Rp10.074.669 | Rp 12.195.834 | Rp 14.896.815 | Rp 18.352.932 | Rp 22.795.095 
8| Rp11.823.110| Rp14.739.925| Rp 18.593.657 | Rp 23.717.688 | Rp 30.569.983 
91 Rp13.661.004| Rp17.550.416| Rp22.884.783 | Rp30.259.422 | Rp 40.527.526 
10| Rp15.592.929| Rp20.655.202| Rp27.865.727 | Rp 38.236.356 | Rp 53.280.466 
- xxi - 


9 Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah &— 

Kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1. Semakin lama jangka waktu setoran Anda maka akan semakin 
besar nilai tunai yang didapat. Artinya tidak perlu berkecil 
hati jika Anda baru mampu menyisihkan "recehan', karena 
dengan jangka waktu yang panjang dan makin besar keun- 
tungan investasi yang diperoleh, akan mampu memenuhi 
kebutuhan Anda di masa yang akan datang. 

2. Semakin Anda memahami cara berinvestasi dan memiliki 
produk investasi (instrumen investasi) yang memiliki nilai 
keuntungan lebih besar, maka semakin besar pula nilai tunai 
yang terakumulasi. Dengan kata lain, untuk jumlah setoran 
yang sama hanya memerlukan waktu yang relatif lebih pen- 
dek ketika keuntungan yang didapat lebih besar, contoh nilai 
tunai dari keuntungan investasi 1596 setahun dengan waktu 
setor 7 tahun saja, akan sebanding dengan nilai tunai dari 
keuntungan 1096 dengan jangka waktu 1 tahun lebih lama 
(8 tahun), sekira Rp 14.739.925,- hingga Rp 14.896.815,- 


Dampak Sebuah Penundaan 


Masih belum termotivasi untuk segera menyisihkan dana? Ber- 
ikut nilai kerugian sebuah penundaan (cost of delay): 


Tuan A Tuan B 
Setoran Usia Setoran 4 
Setoran Setoran 
Setahun Keuntungan na Keuntungan 
8Yo 8Y6 


2.000.000 2.160.000 25 
2.000.000 4.492.800 26 
2.000.000 7.012.224 27 


- XXii - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SxO Pendahuluan 


TA 


2.000.000 9.733.202 28 
2.000.000 12.671.858 29 
2.000.000 15.845.607 30 
2.000.000 19.273.255 31 
2.000.000 22.975.116 32 
2.000.000 26.973.125 33 
2.000.000 31.290.975 34 
2.000.000 35.954.253 35 2.000.000 2.160.000 
2.000.000 40.990.593 36 2.000.000 4.492.800 
44.269.841 37 2.000.000 7.012.224 
47.811.428 38 2.000.000 9.733.202 
51.636.342 39 2.000.000 12.671.858 
55.767.249 40 2.000.000 15.845.607 
81.940.385 45 2.000.000 35.954.253 
120.397.308 50 2.000.000 65.500.451 
176.903.145 Bore apa 
Total Total 
Setor — Saldo 55 Setor — . 
24.000.000 | Akhir —Rp 32.000.000 Fan bagi 
Waktu setor | 176.903.145 Waktu setor 
12 Tahun 16 Tahun 


Penundaan akan berdampak pada hilangnya kesempatan 


untuk memperoleh keuntungan yang tidak akan terkejar oleh 


periode setor yang lebih lama (menambah jangka waktu setor). 


Segeralah ambil keputusan dan lakukan investasi sekarang juga 


sesuai kemampuan Anda. Tetapkan tujuan keuangan (berhaji), 


niatkan dalam hati. Allah Ta'ala akan senantiasa menyertai lang- 


kah Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- XXifi - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 


— 


BAB I 
Berhaji itu Murah dan Mudah? 
Insya Allah 


nda bisa menyisihkan Rp100.000,- per bulan? Selamat 
TA Yan sudah mempersiapkan dana haji. Ingin tahu cara- 
nya? Intinya, naik haji bisa dengan Rp100.000,- asal niatnya 
direncanakan dari sekarang juga dan dimulai. Ingatlah bahwa 
Allah Ta'ala tidak memanggil orang yang kaya (mampu), namun 
yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan yakini 
Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil (bukan 
kaya, tapi sanggup). 

Allah Maha Kaya, dan dengan kehendak-Nya kekayaan se- 
tiap manusia berada ditangan-Nya, namun Allah Ta'ala juga me- 
merintahkan kita untuk mencari karunia-Nya dengan berikhtiar 
agar kitamenikmati apa yang didapat dan senantiasa bersyukur. 
Untuk itu, lakukan investasi sesuai dengan karakteristik masing- 
masing instrumen investasi, juga profil Anda. Ada 3 tempat 
yang dapat dijadikan sarana mengendapkan dana haji Anda: 


-1- 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. 


OS Berhaji Dengan 100 Ribu Rupiah —-— 


Emas. Logam mulia ini sebenarnya lebih tepat sebagai pe- 
lindung nilai terhadap inflasi daripada sebagai instrumen 
investasi. Namun, dari sejarah keberadaannya, emas dalam 
bentuk Logam Mulia (LM) mampu mengimbangi berbagai 
keuntungan investasi dan memberikan lindung nilai berupa 
keuntungan 18-2096 per tahun. Dengan instrumen ini diper- 
kirakan Anda membutuhkan waktu 20 tahun. Jika sekarang 
usia Anda 30 tahun, Anda bisa berangkat di usia 50 tahun. 

Kendala investasi menggunakan emas (LM) ini untuk no- 
minal rupiah yang tetap Rp100.000,- setiap bulan terkendala 
dalam pembelian. Dana yang terkumpul harus diendapkan 
sampai memenuhi kecukupan untuk membeli minimum 
pecahan 1 gram, dan penundaan waktu berinvestasi terkait 
erat dengan penundaan memperoleh kesempatan bagi 
hasil (keuntungan) investasi selama periode waktu yang 
tertunda. 

Kalau ingin berangkat lebih cepat atau lebih pendek pe- 
riodenya, Anda dapat mencari investasi dengan keuntungan 
lebih dari 2096 per tahun atau jumlah dana yang harus disi- 
sihkan lebih besar dari Rp100 Ribu. 


Pasar modal melalui reksa dana. Banyak ragam investasi 
yang bisa dipilih jika menggunakan reksa dana, berikut 
gambaran kisaran keuntungan yang bisa dijadikan dasar 
dalam perhitungan. Agar dana Rp100 Ribu sebulan menda- 
patkan keuntungan yang optimal, di antara keempat jenis 
reksa dana yang ada, ada dua yang direkomendasikan: 

e Reksa dana dana saham: 20-484 per tahun. 

e Reksa dana kombinasi: 12-2596 per tahun. 


-2- 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oo Berhaji itu Murah dan Mudah? Insya Allah c-— 


Pemilihan ini didasarkan jangka waktu investasi jenis 
Reksa Dana (RD): 


Di atas 10 tahun sebaiknya RD Saham (eguity) 

Di atas 3 s/d 10 tahun sebaiknya RD Campuran (mixed) 
Di atas 1 s/d 3 tahun sebaiknya RD Pendapatan Tetap 
(hxed) 

Sampai dengan 1tahun sebaiknya RD Pasar Uang (cash 
fund) 


Nah, karena jangka waktu investasi cukup panjang, maka 
tidak apa-apa Anda melakukan investasi ke dalam Reksa 
Dana yang berisiko sekalipun. Karena toh Anda tidak akan 
segera memakai uang hasil investasi tersebut? Jadi kalaupun 
nilai Reksa Dana Anda turun pada tahun ke-7 misalnya, toh 
Anda baru akan memakai uangnya pada tahun ke-20. Wa- 
laupun nilainya turun naik, secara jangka panjang umumnya 
menunjukkan tren yang naik. 

RD tersebut bisa memberikan potensi keuntungannya 
masing-masing. Untuk RD Saham dalam jangka panjang (di 
atas 10 tahun) secara rata-rata RD Saham bisa memberikan 
hasil 3096 per tahun. Untuk RD Campuran bisa 2546 per 
tahun, RD Pendapatan Tetap 2096 per tahun, dan RD Pasar 
Uang 1596 per tahun. 

Namun, sekali lagi angka tersebut bukan jaminan bahwa 
RD Anda pasti bisa memberikan hasil sebesar itu. Ini karena- 
nya semuanya sangat bergantung pada pemilihan produk 
investasi yang dilakukan Manajer Investasi. Maka saat memi- 
lih produk reksa dana tersebut pelajari prospektus dan per- 
kembangan investasinya, yang mencantumkan instrumen 
investasi apa yang dibeli. 


-3- 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


